WikipediA 


Bahasa Italia 


Artikel ini bukan mengenai bahasa Italik. 


Bahasa Italia adalah sejenis bahasa Roman yang 
dituturkan oleh sekitar 70 juta orang, mayoritas di Italia. 
Bahasa Italia Standar adalah berdasarkan dialek Toscana 
dan semacam campuran bahasa-bahasa di Italia Selatan 
dan bahasa Gallo-Roman di Utara. Bahasa Italia standar 
(tanpa terpengaruh dialek manapun) banyak digunakan di 
kota Siena, provinsi Toscana, Italia. 

Standar Toscana yang telah lama digunakan telah mulai 
terkikis sejak beberapa dekade lamanya oleh bahasa Italia 
yang dituturkan di Milan, pusat ekonomi Italia. Bahasa 
Italia mempunyai konsonan ganda, seperti Latin (namun 
berbeda dari bahasa Gallo-Roman lainnya, seperti bahasa 
Prancis dan bahasa Spanyol). Akan halnya bahasa Roman 
lainnya (kecuali bahasa Prancis), tekanan pada 
pengucapan adalah suatu ciri-ciri yang penting. 


Daftar isi 

Fonologi 
Tata bahasa 
Kata benda 
Contoh 
Catatan kaki 
Daftar pustaka 
Pranala luar 


Fonologi 


Dalam bahasa Italia, pengucapan tekanan (stress) hanya 
dapat diucapkan pada posisi ultima, penultima, dan 
antepenultima. Ultima adalah suku kata terakhir, 
penultima adalah suku kata sebelum suku kata terakhir 
dan antepenultima adala suku kata sebelum penultima. 

Tata bahasa 


Tata bahasa Italia banyak memelihara sifat-sifat dalam 
bahasa Latin dan memiliki banyak kesamaan dengan 
bahasa-bahasa Roman lainnya. Setiap kata benda 
tergolong dalam salah satu dari dua genera: maskulin atau 


Pelafalan 
Dituturkan di 


Wilayah 

Penutur 

bahasa 


Rumpun 

bahasa 


Sistem 

penulisan 


Bahasa 
resmi di 


Diatur oleh 


ISO 639-1 
ISO 639-2 
ISO 639-3 


Bahasa Italia 

Italiano 
[ita' Ijano] 

| | Italia 
J Swiss 
San Marino 
Vatikan 

Regional di Slovenia dan 
Kroatia 

Eropa Selatan 

70 juta penutur bahasa ibu 
125 juta penutur bahasa 
kedua (tidak tercantum 
tanggal) 

Indo-Eropa 

■ Italik 

■ Romans 

■ Italo-Barat 

■ Italo-Dalmatia 

■ Bahasa Italia 

Alfabet Latin 


Status resmi 

BU Uni Eropa 
| Italia 
Q Swiss 

San Marino 
Vatikan 

“ Sovereign Military Order of 
Malta 

Kroasia (Istria County) 
Slovenia (Istria) 

tidak resmi oleh Accademia 
della Crusca 

Kode bahasa 

it 


ita 

ita - kode inklusif 
Kode bahasa: 













































feminin. Setiap kata benda berubah akhiran atau bahkan 
bentuk sesuai dengan jumlah: jamak atau tunggal. Setiap 
kata kerja tergolong ke dalam salah satu dari 3 (tiga) 
golongan kata kerja -are, -ere, atau -ire. Kata sifat 
mengikuti kata benda menurut genera dan jumlahnya/ 1 ^ 


ita (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 

=ita) - Italian (generic) 


Kata benda 


Kata benda dalam bahasa Italia terdiri dari kata benda maskulin (maschile) dan feminim (feminile), dan 
memiliki artikel (il/1 a/1 o/l'/i/gli/le). Setiap benda maskulin biasanya diakhiri dengan huruf -o/-e, sedangkan 
untuk kata benda feminim biasanya diakhiri dengan huruf -a. Jika kata benda maskulin itu jamak, maka 
akhiran -o/-e berubah menjadi -i, sedangkan jika kata benda feminim itu jamak, maka akhiran -a berubah 
menjadi -e. Kata benda yang diawali oleh artikel il adalah kata benda maskulin (maschile). Bentuk jamak 
dari artikel il adalah i. Contoh kata benda maskulin (maschile): 

buku: il libro (jamak: i libri), 

roti: il pane (jamak: i pani), 

topi: il cappello (jamak: i cappelli). 

Sedangkan untuk kata benda feminim (feminile) diawali dengan artikel la. Bentuk jamak dari artikel la 
adalah le. Contoh kata benda feminim (feminile): 

kursi: la sedia (jamak: le sedie), 

tas: la borsa (jamak: le borse), 

sepatu: la scarpa (jamak: le scarpe). 

Kata benda dengan diawali huruf vokal (a,i,u,e,o) menggunakan artikel l'. Bentuk jamak dari 1' adalah gli 
untuk kata benda maskulin dan le untuk kata benda feminim. Contoh kata benda dengan huruf vokal: 

jeruk: l'arancia (jamak: le arance), 

rumah sakit: l'ospedale (jamak: gli ospedali). 

Untuk kata benda maskulin yang diawali dengan huruf z, s dan ps menggunakan artikel lo. Contoh: 
paman: lo zio, 
pelajaran: lo studio, 
psikiater: lo psicologo. 

Contoh 

■ Bahasa Inggris: inglese (ing-GLE-ze) 

■ selamat jalan: arrivederci (a-rii-ve-DER-chii) 

■ halo: c/ao (CHA-o) (informal); buon giorno (bwon JOR-noh) (selamat pagi), buona sera (BWO- 
na SE-ra) (selamat petang) 

■ berapa? quanto (KWAN-to) (maskulin); quanta (KWAN-ta) (feminin) 

■ terima kasih: grazie (GRA-dzye) 










terima kasih kembali: prego 


Catatan kaki 

1. A Berloco 2018. 

Daftar pustaka 


■ Serianni, Luca (2000). Italiano (dalam bahasa Italia). Milan: Garzanti. 

■ Berloco, Fabrizio (2018). The Big Book of Italian Verbs: 900 Fully Conjugated Verbs in All 
Tenses. With IPA Transcription, 2nd Edition (dalam bahasa Inggris). Lengu. ISBN 978- 
8894034813. 

Pranala luar 


■ (Inggris) Italian 101 (http://www.101languages.net/italian/) 
Leam Italian online 



Wikipedia juga 

iT J 

mempunyai edisi 

w 

Bahasa Italia 


Lihat informasi 
*ikiton*r* mengenai 

bahasa italia di 


Wiktionary. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_ltalia&oldid=16601565" 


Halaman ini terakhir diubah pada 28 Februari 2020, pukul 11.47. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






















